WikipediA 

Bahasa Enrekang 


Bahasa Enrekang adalah salah satu bahasa dalam 
rumpun Austronesia dan memiliki kedekatan dengan 
bahasa-bahasa di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi 
Barat, Bahasa Enrekang dalam rumpun Massenrempulu' 
memiliki kedekatan dengan Bahasa Bugis, Toraja, Tae' 
(Luwu) dan Mandar, melihat letak wilayah penutur 
bahasa ini yang berada di tengah-tengah wilayah penutur 
bahasa-bahasa di atas. 


Rujukan 


1. A Bahasa Enrekang (http://www.ethnologue.eom/l 

anguage/ptt) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Enrekang". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 

Pranala luar 


■ (Inggris) (Inggris) Bahasa Enrekang (http://www. 
ethnologue. com/show_language.asp?code=ptt) 

di Ethnologue 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Enrekang&oldid=17120842" 



Bahasa Enrekang 


Endekan 

Dituturkan di Indonesia 

Wilayah 

Sulawesi 

Penutur 

bahasa 

tak diketahui (50.000; versi 
1986)W 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 

■ Melayu-Polinesia 


■ Sulawesi Selatan 


■ Utara 


- Massenrempulu 


■ Bahasa Enrekang 

Dialek 

Timur 

Barat (Pattinjo) 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

ptt 

Glottolog 

enrel239 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/enre 


1239) 


Halaman ini terakhir diubah pada 29 Juni 2020, pukul 04.10. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 
































